AL QALAM 
(Kalam) 
Surah ke-68 
52 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. {© Nin, demi kalam” dan apa yang mereka 
tulis, 

2. berkat nikmat Tuhanmu, 
bukanlah orang gila. 

3. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar 
(mendapat) pahala (yang besar) yang tidak putus- 
putusnya. 

4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 
pekerti yang luhur. 

5. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka 
(orang-orang kafir) pun akan melihat, 

6. siapa di antara kamu yang gila. 

7. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling 
mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan 
Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk. 

8. Maka janganlah kamu patuhi 
yang mendustakan (ayat-ayat Alloh). 
9. Mereka menginginkan supaya kamu bersikap 
lunak maka mereka bersikap lunak (pula). 

10. Dan janganlah kamu patuhi setiap orang yang 
banyak bersumpah tidak baik, 
11. pencela yang berjalan 
menyebar fitnah, 

12. yang banyak menghalangi perbuatan baik, 
melampaui batas dan banyak dosa, 

13. yang berlaku kasar, selain dari itu, terkenal 
jahat, 

14. karena 
anak. 

15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, 
ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan 
orang-orang dahulu kala". 
16. Kelak Kami beri tanda 
hidungnya). 

17. Sesungguhnya Kami telah menguji mereka 
(orang musyrik Mekah) sebagaimana Kami telah 
menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka 
bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan 
memetik (hasil)nya di pagi hari, 

18. dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir 
miskin), 


kamu (Muhammad) 


orang-orang 


(kian ke mari) 


dia mempunyai (banyak) harta dan 


dia di belalai (atau 


11. kalam adalah perkataan yang positif berupa : 1. tulisan 
yang ditulis menggunakan pena, komputer dan 
sebagainya, maupun 2. lisan baik perkataan positif yang 
diucapkan maupun perkataan positif yang tidak diucapkan 
(hanya terlintas di kepala). 





Suratul Qalam 


A 


Bismil lahir rahmanir rahim 


A DA Ayr meS EA m AA Yep P CI RI 
O 9r gbo dorn col ú Q Os 3 lag A, a 
orang Tuhan dengan kamu tidak- mereka dan apa demi Nan 
2 gila kamu nikmat lah 1 tulis yang kalam 
Nan walqalami wama yasthurūn (1) Ma anta bini'mati rabbika bimajnūn (2) 
AN P 1 rA Ae G 
Oak eHO II Da 
A mbe 7 - s as 
luhur/ budi benar-2 dan sung- terputus- bukan/ benar-2 bagi dan 
4 agung pekerti diatas guh kamu 3 putus tidak pahala kamu sungguh 


Wa-inna laka la-ajran ghaira mamnūŭn (3) Wa-innaka la`alā khuluqin *azhim (4) 


w a AN Aa G aa Aa 

Eia D) ol Ja 2L Ognan s Ne 
Dia Tuhan sesung- yang di- siapa di an- dan mereka maka kelak ka- 
kamu guhnya 6 uji /gila tara kalian 5 akan melihat mu akan melihat 


Inna rabbaka huwa 


de, 2 Z LAA g Z 2 u afz 
da oe do om o 
i lebih me- 
ngetahui 


Fasatubshiru wayubshirūn (5) Bi-ayyikumul maftūn (6) 
AA 
D 


AN > rAr 
ÇQ) GEEN Hei KY 
kalian maka 


terhadap orang-2 yang lebih me- dan jalan- dari ia 
taati jangan 7 mendapat petunjuk ngetahui Dia Nya sesat 
a`lamu biman dhalla `an sabilihi wahuwa a`lamu bilmuhtadin (7) Fala tuthi'il 


pada si- 
apa yang 


a yang 
mendustakan 


TC DA Mati 
K 5 Q Zab i y 
setiap kalian dan maka mereka akan ber- kalian bersikap ka- mereka me- 


taati jangan 9 sikap lemah lembut lemah lembut laulah nginginkan 8 
mukadz-dzibin (8) Waddi lau tud-hinu fayud-hinūn (9) Wala tuthi` kulla 


>A o7 2# A Y >27 s A AN Nyo Z b, 
D y a QU a a Ae 3S 
pa a A ae PRN a 
melam- bagi ke- meng- dengan ber- pencela yang banyak ber- 
paui batas baikan halangi 11: fitnah jalan 10 hina sumpah 


hallafim mahin (10) Hammāzim masy-sya-im binamim (11) Mannā`il lilkhairi mu`tadin 


2 rg Pa PT Sg PON For D AN Y, 
ee 3 JG Is KIP ee 


dan harta mempu- diaa- ka- terkenal demiki- se- kaku dosa 
anak-2 nyai dalah rena 13 jahat an /itu sudah kasar 12 
atsim (12) `utullim ba`da dzālika zanim (13) An kana dzā maliw wabanin 


KEA ya 
KA ES) azie 5 
D 
atasnya / diba- apa- 
kepadanya cakan bila 14 


AN & Aa 
AN ALC 
S7 e 

orang-orang dongeng- dia ayat-ayat 


15 terdahulu dongeng berkata Kami 
(14) Idza tutla “alaihi āyātunā qāla asāthīrul awwalin (15) 


PA Ss? sg A 4 5 G) AR 42 gazz 
> < A 21 s. | ei 
ga a g iá 8 a WY A de ai 
mereka keti- kebun penghuni/ Kami se- Kamitelah sungguh belalai atas kelak Kami 
bersumpah ka pemilik telah uji perti uji mereka Kami 16 beri tanda ia 


Inna balaunāhum kamā balaunā ash-ħābal jannati idz aqsamū 


aaa P N; P >$ Za 2 
js Yap 


mereka me- dan di pagi 
nyisihkan tidak 17 hari 
Fathafa `alaihā tha-ifum mir rabbika 


Sanasimuhu 'alal khurthūm (16) 


lyg >w MA 1,1 
£ w A Us ( 
Du D A Ve co 
Tuhan da- 
kamu ri 


sungguh mereka 
akan memetiknya 


kepungan atas- maka me- 
(malapetaka) nya ngepung 18 
layashrimunnahā mushbihin (17) Wala yastatsnūn (18) 


22 E Eia 
omb P 


orang-2 dan 
yang tidur mereka 


P 


seperti sudah 
saling panggil 20 dipotong /petik 


PO a 
9 S oraa l93 
bah- di pagi maka jadilah 


wa 21 hari ia (kebun) 19 
wahum na-iman (19) Fa-ashbahat kash-sharim (20) Fatanādau mushbihin (21) Anigh 


r> Pi A m Z or Ea 2A? 
yko S a y de lyol 


orang-2 yang kalian jika kebun atas/ pergilah 
memetik adalah kalian ke pagi-pagi 


maka mereka 


Y7 Pera P Ketik AN 
Gm D Ku P 
7 g PI G 7 

mereka saling dan maka mereka 


23 berbisik mereka berjalan /pergi 22 
da `alā hartsikum in kuntum sharimin (22) Fanthalaqū wahum yatakhāfatūn (23) 


AN a < DIr r Â> a glao IS 
E gÚ 2 Æ Kes GY D iS NE Un Yi 


maka orang-2 mence- atas dan mereka seorang atas hari sekali-2 me- ja- bah- 
tatkala 25 yangmampu gah pergi pagi-2 24 miskin kalian ini masukinya ngan wa 
Al lā yadkhulannahal yauma `alaikum miskin (24) Waghadau `alā hardin qadirin (25) Falammā 


se e asl a AN asd A D AN Lêer z Ar A 
H A Jé W Fe AsO a gE G 
aku ka- tidak- pertengahan ber- orang-2 yang ka- bah- benar-2 sungguh mereka mereka 


takan kah diantara mereka kata 27 dihalangi mi kan 26 orangsesat kami berkata melihatnya 
ra-auhā qalu inna ladhāllūn (26) Bal naħnu maħrūmūn (27) Qāla ausathuhum alam aqul 


TA A) D Si AN AIA GA 

& O zó ği 
Jsb i O Lak ÉI Es BE SN 
maka ber- orang-orang adalah sungguh Tuhan Maha- mereka kalian mengapa bagi 


hadapan 29 yang zalim kami kami kami suci berkata 28 bertasbih tidak kalian 
lakum laulā tusabbiħūn (28) QĀālū subħāna rabbinā inna kunnā zhalimin (29) Fa-aqbala 


ge A 1> C Tp | Ho PESAN 24A 2r 
al g 999 Js oan Ne ee 

mudah- yang melam- kami sung- aduhai ce- mereka mereka seba- atas sebagian 
mudahan 31  pauibatas adalah guh lakakami berkata 30 saling mencela gian mereka 


ba`dhuhum `alā ba`dhiy yatalawamin (30) Qālū yāwailanā inna kunnā thaghin (31) 'asa 


DERITA P AN Sa D oa Ja na a A, 
AR a O a d URI 
dan sung- siksaan/ seperti orang-2 yang Tuhan kepa- sungguh dari- lebih mengganti bah- Tuhan 
guh azab azab demikian 32 mengharap kami da kami nya baik kami wa kami 
rabbunā ay yubdilana khairam minhā inna ilā rabbinā rāghibūn (32) Kadzālikal 'adzab wala`adzābul 


We A P AO a aa a 
Se pa y r2 Ca aa u 9L NA - Ea Å 2 
kenik- surga Tuhan disisi bagi orang-2 sung- mereka me- adalah jika lebih akhirat 


matan mereka yang bertakwa guh 33 ngetahui mereka besar 
ākhirati akbar lau kana ya`lamūn (33) Inna lilmuttaqina `inda rabbihim jannātin na'im 


OKE K Oua wd h O 


atau kalian mengam- bagai- bagi meng- seperti orang- 
36 bil keputusan mana kalian apa 35 orang berdosa Islam 
(34) Afanaj`alul muslimina kalmujrimin (35) Mā lakum kaifa taħkumūn (36) Am 


A 
AS SA, 2 AN Up sx 3 AN EDAT S ESA ` A 
SS SI A O P awi ` 
ols E Ne ons ù Olr Od 4 
sumpah/ bagi atau- kalian terha- pada- bagi sung- kalian mem- dida- kitab bagi 


perjanjian kalian kah 38 memilih dapapa nya kalian guh 37 pelajari lamnya kalian 
lakum kitābun fihi tadrusūn (37) Inna lakum fihi lamā takhayyarūn (38) Am lakum aimānun 


orang-orang maka patutkah 
Kami jadikan 34 


s AA TE Arr P A DA > KR 
ED aaa sa (ra) LELA D Yerin 27 y KAI ere 
. > . d . 2 
ae P Ú K Ri as A 
siapa anta- tanyakan ke- kalian pu- terha- bagi bahwa- kiamat hari sam- teguh atas 
ra mereka pada mereka 39 tuskan dapapa kalian sanya pai Kami 


“alaina bālighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lamā taħkumūn (39) Salhum ayyuhum 


PAN D 2A z mzy a oA? o7 TT A a r ORS ro 
orang-orang mereka jika denganse- maka datang- sekutu- bagi atau paa dengan 


41 yang benar adalah kutu-2 mereka kanlah sekutu mereka 40 gungjawab itu 
bidzālika za'im (40) Am lahum syuraka-u falya“tū bisyuraka-ihim in kana shadiqin (41) 


19. lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang 
datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, 
20. maka jadilah kebun itu seperti sudah di petik. 
21. lalu mereka saling memanggil di pagi hari: 

22. "Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu 
yang memetik (hasil)". 

23. Maka mereka pun pergi dan mereka saling 
berbisik-bisik: 

24. "Pada hari ini jangan ada orang miskin masuk 
ke dalam kebunmu". 

25. Dan mereka pergi pagi-pagi sebagai orang- 
orang yang mampu mencegah (orang-orang 
miskin). 

26. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka 
berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang- 
orang yang sesat, 

27. bahkan kita adalah orang-orang yang 
dihalangi (dari memperoleh hasil kebun)". 

28. Berkatalah (seorang yang bijak) di antara 
mereka: "Bukankah aku telah mengatakan 
kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih 
(bersyukur kepada Tuhanmu)?" 

29. Mereka mengucapkan: "Mahasuci Tuhan 
kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang 
yang zalim". 

30. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian 
yang lain seraya cela mencela. 

31. Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; 
sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang 
melampaui batas". 


32. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan 


ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik 
daripada itu; sungguh kita kepada Tuhan kita 
adalah orang-orang yang berharap (akan hal itu 
terjadi). 

33. Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya 
azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. 


34. Sesungguhnya bagi orang-orang yang 
bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh 
kenikmatan di sisi Tuhannya. 

35. Maka apakah patut Kami memperlakukan 
orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang 
berdosa (atau orang kafir)? 

36. mengapa kamu (berbuat demikian): 
bagaimanakah kamu mengambil keputusan? 

37. Atau bagimu ada kitab yang didalamnya kamu 
mempelajari (itu)?, 

38. bahwa di dalamnya kamu dapat memilih apa 
saja (yang disukai, begitu?). 





39. Atau bagi kamu ada perjanjian dari Kami, yang 
tetap (berlaku) teguh sampai hari kiamat; 
bahwasanya bagimu terhadap semua yang kamu 
putuskan? 

40. Tanyakanlah kepada mereka: " Siapakah di 
antara mereka yang bertanggung jawab terhadap 
keputusan yang diambil itu?" 

41. Atau apakah mereka mempunyai sekutu- 
sekutu? Maka datangkanlah sekutu-sekutu mereka 
jika mereka adalah orang-orang yang benar. 

42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka 
dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak 
kuasa, 

43. pandangan mereka tunduk ke bawah, 
kehinaan menimpa mereka. Dan sesungguhnya 
mereka diseru untuk bersujud, dan mereka adalah 
orang-orang sejahtera. 

44. Maka biarkan Aku dan orang yang 
mendustakan perkataan (Al Quran) ini. Nanti Kami 
akan menarik mereka dengan berangsur-angsur 
dari arah yang tidak mereka ketahui, 

45. dan Aku beri tenggang waktu kepada mereka. 
Sesungguhnya tipu daya-Ku teguh. 

46. Apakah kamu meminta upah kepada mereka, 
lalu mereka diberati dengan utang? 

47. Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu 
mereka menuliskannya (yang gaib itu)? 

48. Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) 
terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah 
kamu seperti teman (dalam perut) ikan (yakni 


Nabi Yunus) ketika ia berdoa dan ia sangat marah. 
49. Kalau sekiranya ia tidak mendapat nikmat dari 
Tuhannya, tentu ia dicampakkan ke tanah tandus 
dan ia tercela. 

50. Lalu Tuhannya memilih dan menjadikan dia 
termasuk orang-orang yang saleh. 

51. Dan sesungguhnya 


orang-orang kafir itu 
benar-benar hampir menggelincirkan kamu 
dengan pandangan mereka, tatkala mereka 
mendengar peringatan (Al Qurān) itu dan mereka 
berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar- 
benar orang gila". 

52. Dan Al Qurān itu tidak lain adalah peringatan 
bagi seluruh (umat) di semesta alam. 





O's P A 


AEA A >r alia 23 
OA gi oS EE (2 


mereka mam- maka ber- kepada/ dan mereka betis dari dibuka/ pada 
42 pu /kuasa tidak sujud untuk diseru disingkap hari 
Yauma yuksyafu `an sāqiw wayud'auna ilas sujūdi falā yasta-thi'an (42) 
12722 EAIA 39 A Žas Pa 
orang-2 dan bersujud un- mereka adalah dan kehi- menimpa pandangan ter- 
sejahtera mereka tuk diseru mereka sungguh naan mereka mereka tunduk 


Khāsyi`atan abshāruhum tarhaquhum dzillah waqad kānū yud'auna ilas sujudi wahum sālimūn 


S sr 2y PAK orogr pA zÍ KO aL >r >. 217 Gr) 
2 . - b a 
DI IA KR Suad Ap DIN 5 D Ba San 
arah dari kelak Kami menarik cerita/ dengan ia men- dan maka bi- 
mereka berangsur-2 perkataan ini dustakan orang arkan Aku 43 


(43) Fadzarni wamay yukadz-dzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu 


TO as a AORA 


kamu min- atau teguh tipu da- sung- kepada dan Aku 
ta mereka 45 ya-Ku guh mereka beri waktu 44 
Wa-umli lahum inna kaidi matin (45) Am tas-aluhum ajran fahum 


247 ser, 
RA 4E 
lalu upah 

mereka 
lā ya`lamūn (44) 


mereka ti- 
mengetahui dak 


AN s92 Pa a AN Co Ar 2A 225, 
2 > (1) D PARIS A a A A i 6 Z aa” 7% 27” 
maka bersa- mereka lalu yang di sisi atau orang-orang utang dari 
barlah kamu 47 menulis mereka gaib mereka 46 yang dibebani 


mim maghramim mutsqalūn (46) Am `indahumul ghaibu fahum yaktubūn (47) Fashbir 
sAr - 


HOA a aa K 


kalau sangat dan jia menye- ke- ikan seperti kamu dan 
tidak 48 marah ia ru/berdoa tika teman jadi jangan 
lihukmi rabbika wala takun kashahibil hati idz nada wahuwa makzhūm (48) Lau lā 


s27 AN? Ga © 
A) Ha A D 
Tuhan- lalu me- tercela dan pada tanah tentu ia di- Tuhan- dari 
nya milihnya 49 ia tandus campakkan nya 
an tadārakahū ni`matum mir rabbihi lanubidza bil'ara-i wahuwa madzmūm (49) 


Tuhan terhadap 
kamu ketetapan 


GA? Pa bea ZAE võ IN f-o KA 
Jb D a a ia GE 


1 


nikmat mendapat- ka- 
kannya rena 


Fajtabāhu rabbuhū 


A 
5 2 mA A ID os, A > AN P y Pa 41117 
s): k . A % 4 ) > . 
aiak Da PE Gi E DA da Se A 
dengan pan- benar-2 akan ge- mereka orang-2 hampir dan orang-orang terma- maka Dia 
dangan mereka lincirkan kamu kafir yang sungguh 50 yang shaleh suk jadikannya 


Wa iy yakadul ladzina kafarū layuzliqūnaka bi-abshārihim 


AR A A SIN 22 ar 33 
AN Aap? S AA A z 
O ssa D Ai K 

G) Sgad a Jw Pil lae G 
bagi alam peri- ke- ia dan benar-benar sungguh dan mere- peringat- mereka tat- 


52 semesta ngatan cuali tidak 51 orang gila ia ka berkata an itu dengar kala 
lammā sami`udz dzikra wayaqūlūna innahū lamajnūn (51) Wamā huwa illa dzikrul lil ālamīn (52) 


faja`alahū minash shalihin (50) 


OEE 


